BUMI, 


JAUH DI MASA DEPAN. 








"SEKARANG KEMBALILAH KE BANGKU KALIAN, 
SUDAH SAATNYA KELAS DIMULAI." 










HARI ІМІ KITA 
АКАМ BELAJAR MENGENAI 
PROSES EVOLUSI 
SPESIES KITA, 





Ss 


\ 


MOHON PERHATIKAN 
DI LAYAR, 








NGUIIN CE 


= 





PYASH- 





WOW- APAAN ITU? 
Ф MENGERIKAN SEKALI. 








KELIHATAN ANEH, KAN? 


APA YANG KALIAN SAKSIKAN | 
DI LAYAR INI ADALAH... 








PENAMPAKAN MANUSIA 
50.000 TAHUN YANG LALU, 


FRIDAY 


A 





032. ALFA (1) 


SUATU HARI DI AWAL MUSIM SEMI TAHUN 2013, 
DI SEBUAH KLINIK PERSALINAN SWASTA SETEMPAT 





SEORANG WANITA DATANG UNTUK MELAHIRKAN. 











SEPERTINYA AIR KETUBANNYA PECAH, 
BEBERAPA SAAT YANG LALU 


DAN DIA DALAM KEADAAN YANG SANGAT KRITIS 





JADI DIA LANGSUNG DIBAWA KE KAMAR BERSALIN 


TANPA HARUS MENGISI FORMULIR PASIEN. 














HINGGA SAAT MEREKA MEMASANG 
MASKER OKSIGEN DAN MEMBERINYA 
OBAT PENENANG, 


DIA SELALU MENGGUMAMKAN KALIMAT YANG SAMA: 


NGGAK MUNGKIN, 





NGGAK MUNGKIN. 








Pa. 


KONDISINYA SEMAKIN MEMBURUK 
SAAT PROSES MELAHIRKAN, DAN 
AKHIRNYA DIA MENINGGAL. 


WALAU UNTUNGNYA, 
SANG BAYI LAHIR DENGAN SEHAT, 





YANG JADI MASALAH, YAITU: 





HYPERTRICHOSIS? 





M 


HYPERTRICHOSIS : KEADAAN TUBUH YANG DIPENUHI RAMBUT 


PARA DOKTER MEMANGGIL POLISI 
UNTUK MEMPROSES KEMATIAN 
WANITA ITU SEBAGAI KECELAKAAN 


DAN PERAWAT MEMBERI TAHU SUAMI WANITA ITU, 
SEORANG POLISI, АКАМ KEBERADAAN 
BAYI TERSEBUT. 








POLISI ITU MEMBERITAHUKAN HAL INI 
PADA WARTAWAN SETEMPAT, TEMANNYA. 







Ў. 








KISAH TENTANG BAYI INI DICETAK 
DI POJOK GOSIP KORAN SETEMPAT 


DAN MENGHILANG DARI INGATAN ORANG 
TANPA MASALAH YANG BESAR. 


DENGAN BEGINI, SERANGKAIAN KEJADIAN ANEH 
SEPERTINYA SAMPAI PADA AKHIRNYA 


NAMUN BEBERAPA HARI KEMUDIAN 


DOK! ANDA 
MENDAPAT TELEPON 
DARI ASOSIASI AHLI 

KANDUNGAN! 













BA..BAIKLAH, 
AKU HAMPIR SELESAI.. 
EH, MAKSUDKU, AKU AKAN 
SEGERA KE SANA! 


DOKTER ITU MENDAPAT TELPON 
DARI ORGANISASI YANG TIDAK DIKENAL, 
YANG ВЕВРУВА-РУВА SEBAGAI 
ANGGOTA ASOSIASI KANDUNGAN 





AH, YA! YA! 
ВАК! YA. 





PADA PAGI-PAGI ВИТА, ANAK ПИ MENGHILANG 


DENGAN SELEMBAR DOKUMEN YANG TERTINGGAL, 
YANG MENYATAKAN BAHWA DIA TELAH DIPINDAHKAN 
KE FASILITAS PERAWATAN ANAK, 



















MRI SCAN KX-DU1 








SUDAH KUDUGA...! 
INI SESUAI DENGAN 
PERKIRAANKU, 


KERANGKA INI, 
BENTUK BADAN DAN 
BAHKAN RANGKAIAN 

DNA-NYA... 


— 














BUKAN MANUSIA... 





KROMOSOM ANAK INI BUKANLAH 
KROMOSOM MANUSIA. 





TAPI JUGA TIDAK COCOK DENGAN 
PRIMATA MANA PUN YANG DIKENAL 


JADI IDENTITAS ANAK INI MASIH MISTERIUS, 





MENYADARI SENSASI ІМІ 
BISA BERDAMPAK PADA SEJARAH UMAT MANUSIA, 


SAAT KEPALA PENELITIAN SEDANG 
МЕМСАТАТ PERTUMBUHAN ANAK ІМІ 
SECARA SEKSAMA UNTUK MEMBUAT 

LAPORAN PADA DUNIA MEDIS 


DIA MENEMUKAN ADA DUA FENOMENA MISTERIUS, 





PERTAMA, 
ANAK ITU TUMBUH JAUH LEBIH CEPAT 
HINGGA BERKALI-KALI DARI MANUSIA BIASA. 





SEBENARNYA, 
KAU ІМІ APA...? 





DAN SEBUAH FAKTA BARU YANG LEBIH MENGEJUTKAN, 


BAHWA SEIRING BERTUMBUH BESARNYA ANAK ITU, 


DIA TIDAK HANYA BISA MENGUBAH STRUKTUR 
TULANG DAN TUBUHNYA SAJA, 





DARI MANA 
ASALMU...? 





ТАРІ JUGA MENGUBAH SUSUNAN ОМА-МУА. 





SECARA DIAM-DIAM KEPALA PENELITIAN 
MENAMBAH JUMLAH ANGGOTA PENELITINYA 


y” 





DAN MENDEDIKASIKAN SELURUH PIKIRAN DAN 
RAGANYA UNTUK MENELITI DAN MENCATAT 
PERKEMBANGAN ANAK INI 


AGAR TIDAK MELEWATKAN SEDIKIT PUN 
PERUBAHAN YANG TERJADI. 


LALU SUATU HARI. 








HEI, DOK, BOLEH | 
BICARA SEBENTAR? ) 


YA. ADA APA? 





KAU HARUS 
DATANG DAN MELIHAT ІМІ. 
INI BENAR-BENAR TIDAK 
BISA DIPERCAYA, 





SALAH SATU РЕМЕЦТІ MEMBAWA LAPORAN. 








INI TERLIHAT SEPERTI 
| | REKONSTRUKSI DARI ТОУМА!*. 
ITUKAH YANG INGIN KAU y 
SAMPAIKAN? 


> — 





TOUMAI : MANUSIA PURBA YANG HIDUP SEKITAR 7 JUTA TAHUN YANG LALU 





BUKAN, 
INI BUKAN ITU, 
ML... 





ADALAH FOTO 
X-RAY TENGKORAK 
ANAK ITU!!! 








ASTAGA! 
APA KAU SERIUS? 





STRUKTUR TULANG DAN ORGAN DALAMNYA 
YANG SELALU BERUBAH, 


SUSUNAN DNA—NYA YANG SELALU BERGANTI. 
DAN BENTUK TUBUH ANAK INI YANG PERSIS 


DENGAN PRIMATA KUNO YANG DIKENAL 
DENGAN SEBUTAN “MANUSIA PURBA." 





BERDASARKAN DATA YANG ADA, 
UNTUK SEMENTARA KEPALA PENELITI 


MENGUSULKAN НРОТЕЗА. 


HIPOTESA MENGERIKAN YANG MENGATAKAN BAHWA 


MUNGKIN 
ANAK ITU TIDAK TUMBUH SETIAP HARI- 








MUNGKIN DIA "BEREVOLUSI" SETIAP HARI 








DARI WUJUD ASLI MANUSIA, 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





